etika kita memikirkan tentang apa yang 
K diberikan Anak Allah ketika Dia datang 
ke bumi ini, kita harus mengingat 
ini: orang yang menderita sedikit tidak boleh 
mengeluh di hadapan orang yang sangat 
menderita. 

Misalnya, apakah pantas untuk mengeluh 
tentang tangan pecah-pecah saat berbicara 
dengan seseorang yang tidak memiliki tangan? 
Pria seperti apa yang akan mengeluh tentang 
sakit kaki kepada orang yang tidak memiliki kaki 
sama sekali? Atau warga negara mana yang 
akan menangis karena harus membayar pajak 
sambil berdiri di kuburan orang yang telah 
memberikan hidupnya untuk negaranya? 


Dengan cara yang jauh lebih besar kita 
harus berpikir serius tentang kelahiran Kristus, 
karena itu merupakan awal dari pengorbanan 
Utama yang membuat semua ketidaknyamanan 
kecil kita memudar menjadi tidak penting. Allah 
yang kekal merendahkan diri-Nya dan menjadi 
manusia yang hidup dan mati untuk kita (Filipi 
2: 5-8). 

Dalam berbagai kesempatan, Yesus 
memberi teladan untuk merendahkan diri dan 
melayani satu sama lain. 

Pada peristiwa yang disebut Perjamuan 
Terakhir, “bangunlah Yesus dan menanggalkan 
jubah-Nya. ... Ia menuangkan air ke dalam 
sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid- 


murid-Nya” (Yoh. 13:4-5). Dia juga berkata, 
“Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai 
pelayan” (Luk. 22:27). 


TERBESAR 

Inilah rahasia terbesar. Barangsiapa ingin 
menjadi yang terbesar, ia harus menjadi 
pelayan. Matius 23:11 menulis demikian, 
“Barangsiapa terbesar di antara kamu, 
hendaklah ia menjadi pelayanmu”. 

Kata “terbesar” dalam bahasa Yunani, 
disebut dengan istilah “meizon” yang artinya: 
penatua, lebih dewasa, lebih besar dalam 
kapasitas, lebih tua (usia), lebih hebat, lebih 
kuat. 

Sedangkan kata “pelayan” dalam bahasa 
Yunani, disebut dengan istilah “diakonos” 
yang berarti orang yang mengerjakan 
perintah, orang yang menjamu, orang yang 
menghamba (memposisikan diri di bawah), 
orang yang peduli kepada orang kecil. 

Kesimpulan untuk direnungkan, dipahami 
dan dihidupi adalah sebagai berikut: kita 
wajib memahami bahwa menjadi “terbesar” 
bukan berarti bisa hidup semena-mena dan 
menindas orang yang “kecil”. 

Justru sebaliknya, jika kita adalah seorang 
yang menduduki jabatan penatua, lebih tua 
dalam usia, besar secara kapasitas, bahkan 
mungkin merasa diri lebih hebat dan lebih 
kuat, maka kita wajib untuk mengerjakan 
perintah yang memang harus dikerjakan, 


menjamu/melayani siapa saja dalam 
kehidupan setiap hari, dan peduli kepada 
orang kecil. 


MENGHAMBA 

Menghamba artinya memposisikan diri di 
bawah dan tidak berupaya untuk sok kuasa, 
sok lebih tinggi, sok lebih hebat, sok lebih 
kuat. 

Berhentilah mengangkat diri sendiri 
terlalu tinggi. Justru dengan kapasitas besar 
yang ada pada diri, seharusnya kita menjadi 
aman saat memposisikan diri di bawah. Tidak 
merasa terancam karena telah terbiasa aman 
dalam menghamba. Ingatlah selalu prinsip 
berikut: jika merasa terbesar, jadilah hamba. 
Ketika berhasil menjadi hamba, anda menjadi 
yang terbesar. 

Ketika Tuhan kita mengesampingkan 
kemuliaan surga, Dia menjadi Hamba para 
hamba. Jadi, kita tidak boleh mengeluh 
ketika Dia memerintahkan kita untuk saling 
melayani. Memberi dan melayani adalah 
inti mengapa Yesus datang ke bumi. Jika kita 
mengerti mengapa Yesus datang, kita akan 
menyadari mengapa kita harus menjadi 
hamba dari Hamba! ag/ 


Jika merasa terbesar, 
jadilah hamba. Ketika 
berhasil menjadi 
hamba, anda menjadi 
yang terbesar. 


BURU 


asuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan 
M nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya 

dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada- 
Nya dan pujilah nama-Nya!” (Mazmur 100:4) 

Bayangkan seorang teman tiba-tiba datang 

menemui Anda! Tanpa sebelumnya menanyakan 
kabar, atau sekadar berucap kata basa-basi 
lainnya, ia langsung mengatakan: “Pinjamkan 
saya mobilmu!” Tentu kita akan berpikir: “Betapa 
tidak sopannya!” Namun, sadarkah bahwa kita 
kerap bersikap serupa terhadap Tuhan? Ketika 
berdoa kita mau buru-buru menyampaikan 
permohonan-permohonan kita kepada-Nya. Kita 
menganggap Tuhan seperti mesin penyelamat, 
dan untuk mendapatkan pertolongan-Nya kita 
harus mengantri! Kita berpikir semakin cepat 
kartu permintaan kita kirimkan, maka semakin 
cepat pertolongan akan datang. 


Saturday 
5-7 AM 


@Sanctuary Hall, 


UMUM Vision Building It 1 


Marvell City Complex 


GEREJA MAWAR SHARON 


CONNECT 
ME 


NA pa NN PN NN PRO (L/P) 
Umur Hi miessmssan th 
Status : Menikah / Belum menikah 


Alamat lengkap 


Connect Group yang 
diinginkan berdasarkan: 
(beri tanda X) 


O Sesuai usia (Anak / Pelajar 
/ Pemuda / Pro-M / Keluarga) 
O Dekat rumah 

D Pengusaha / Wiraswasta 


OI Lalin 5 IGO mci manaa 


(Hobby. jenis pekerjaan) 


Contact Us: 

Email : mycg@gms.or.id 

Phone : 60007070 ext 115 
(selama jam kerja) 

SMS :085732027220 


6S 


Depan 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


PELAYANAN 
KUNJUNGAN 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Pikiran Yesus” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Debby Koesmanto 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Indonesia di Hatiku 1” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip M. 


pelayanan kunjungan dan doa, bisa menghubungi 
Divisi Kunjungan dengan Bp. Itok 


di 031-6000 7000 ext. 1116 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdp. Debby Koesmanto 


Mawar Sharon 
Senior 

Pk.10.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 
Pdt. Samuel Handoko 


. 
Im 


Plan 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Indonesia di Hatiku 2” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


www.mstv.tv 
Pdt. Philip M. 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Indonesia di Hatiku 3” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


www.mstv.tv 
Pdt. Philip M. 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Vivie Faraknimella 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 

” Relationship 
Anomaly” 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Victor Daud F. 


“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


| wod nesdoy TS 
e “nga 
2, 


Speaker: Kesaksior- 


Ev. Gina Dharmawan Ir. Pauline Boedianto MSc 
(Jakarta) 2 : “3 (Jakarta) 


Every Monday 
5-6 AM 


ang @Sanctuary Hall, 


Vision Building It. 1 
“ Marvel! City Complex 


BAPA TAHU 

atius 6:8 mengatakan: “... Bapamu 
ngetahui apa yang kamu perlukan, 

m kamu minta kepada-Nya.” 

'aran inilah yang kerap dilupakan anak- 
a Tuhan! Jika Bapa mengetahui apa yang 
kita perlukan, sebelum kita minta kepada- 
Nya, maka Dia pasti tahu kita membutuhkan 
jalan keluar dari sebuah persoalan, bahkan 
apabila kita belum memberitahukan hal itu 
kepada-Nya. 

Setelah berpuasa selama 3 hari 
datanglah Ester menghadap raja Ahasyweros 
dengan maksud memohonkan keselamatan 
bagi bangsanya. Di kerajaan terdapat undang- 
undang yang menyatakan bahwa setiap orang 
yang menghadap raja dengan tiada dipanggil 
akan menerima hukuman mati. Hanya 
apabila raja mengulurkan kepadanya tongkat 
emas, bolehlah ia tetap hidup. 

Melihat kedatangan Ester, raja 
mengulurkan tongkat emas kepadanya, 
yang artinya ia selamat. Menariknya, begitu 
bertemu baginda raja, Ester tidak buru- 
buru menyampaikan permohonannya! 2 
kali Ester terlebih dahulu menjamu raja 
dengan hidangan istimewa. Baru setelah 
raja menjadi kenyang, Ester mencurahkan 
isi hatinya, memukul kalah musuhnya dan 
menyelamatkan bangsanya (lih. Ester 5:1-8, 
7:1-10) 

Rahasia “kesabaran' Ester terletak pada 
pengertiannya akan otoritas raja. Ester, 


MATIUS 6:8 


Jadi jan 
rena Bapamu men 
ka sebelum kam 


seorang perempuan lemah lembut namun 
cerdas, tahu apabila raja berkenan kepadanya 
dan berada di pihaknya, maka semua musuh 
akan kalah. 


ESTER 

Meneladani Ester, saya pun ketika berdoa, 
belajar untuk tidak “buru-buru' mengutarakan 
permintaan-permintaan saya. Terlebih dahulu 
saya memuji dan menyembah Tuhan. Ajaib, 
saat pujian penyembahan dinaikkan, saya 
merasakan beban persoalan yang tadinya 
berat sekarang menjadi ringan! Sungguh bukan 
bobot masalah yang berubah, melainkan saya- 
lah yang berubah! Saya sekarang menjadi lebih 
kuat karena saya bersama dengan Allah, Raja 
di atas segala raja. Jika Allah di pihak saya, 
siapakah yang akan melawan? (Rm. 8:31). 

Adalah kita selama ini masih suka 
“buru-buru' menyampaikan permohonan- 
permohonan kita kepada Allah? Faktanya, 
buru-buru menunjukkan bahwa hidup kita 
masih terfokus kepada besarnya masalah, 
bukan besarnya kuasa Allah! Alih-alih bersikap 
demikian, mari mulai hari ini kita belajar 
untuk 'menyentuh' hati Sang Raja! Terlebih 
dahulu kenyangkan Dia dengan puji-pujian 
dan penyembahan kita. Ketika hati Tuhan 
disenangkan, Dia berkenan kepada kita 
dan ada di pihak kita, apakah mungkin ada 
persoalan dapat menghancurkan kehidupan 
kita? (Linawati Santoso, Profesional Muda 
GMS Surabaya) 


ganlah kamu seperti mereka, 


etahui apa yang 
- u minta kepada-Nya 


kamu perlukan, 


T Uhan Yesus sungguh luar biasa! 

Pada minggu 9 Juni 2019 lalu, tepatnya 
pukul 14.00 WIB, seperti biasa saya 
dan istri dengan mengendarai mobil pergi 
beribadah ke GMS SIBEC ITC Surabaya dari 
rumah kami di Jl. dr. Sutomo Gresik. Rumah 
kami tinggalkan kosong. 

Di pintu tol, tepat setelah saya membayar 
tol, ada telpon dari tetangga yang memberi 
kabar bahwa rumah yang berada tepat di 
sebelah rumah kami mengalami kebakaran 
hebat. Tanpa pikir panjang, kami segera 
memutar balik kembali ke rumah. Istri saya 
sangat kuatir kebakaran merambat ke rumah 
kami. 

Sesampai di rumah, kondisi pagar rumah 
saya terpaksa dirusak sebagai jalan masuk 


pemadam kebakaran. Kebakaran itu sungguh 
hebat. Rumah besar di sebelah kami tersebut 
benar-benar terbakar habis. Kami pun 
berusaha menyelamatkan barang-barang 
penting dan terus berdoa sambil berserah 
kepada Tuhan. 

Puji Tuhan, hingga kebakaran benar-benar 
padam, rumah saya aman dari api. Saya 
merasakan mujizat dan pertolongan Tuhan 
Yesus yang luar biasa sehingga rumah saya 
terlepas dari kebakaran. Segala pujian dan 
kemuliaan bagi Tuhan Yesus. (Kesaksian 
Hendra Purnomo, GMS Surabaya) 


— Sin 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
Magmschurch 
@@gmschurch 


Ikzereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 


badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
. Gembong 20-30 Surabaya 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
contact person 0823 3721 8000 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak III: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

badah Umum 4 Anak | II III : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

The Pearl 

Pakuwon Mall lantai 3 

di atas food society) 

. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

badah Umum «4 Anak III III IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, 

Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 
Sidoarjo Telp. 3946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum |, IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

badah AOG: Pk. 13.00 WIB 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 

badah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 

. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum - Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak III III : 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
ibadah VOLTAGE (Sabtu! Pk. 16.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP-Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum «4 Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (-Pro-M) 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo. 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum #Anak | II III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
p : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


A 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


2 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum # Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 


CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum - Anak | II: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

Ibadah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
aya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
elp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk 13.00 WIB 


Hotel Grand Global 

. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

nfo :0812-9228-6558 (Maureen) 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 


elp. (0911)3831477 

GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 
badah Umum | II III - Anak: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 


badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 
Ibadah Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
Ibadah Umum 4 Anak 
Ibadah Teen/Pelajar 
Jalan Datoe Binangkang, 
Kompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum « Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda «4 Pelajar Pk.13.00 
I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso/081268828800 

Telp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 
Auditorium Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 
GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anal Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax :0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


